:10.0416 


v 


os Bible Study, 
Liputan Konser 
Doa, Power Up 


News 


o Bukan 
Jalan Pintas 


Kesaksian 


“Allah berdiri 
dalam sidang ilahi, 
di antara para allah Ia 
menghakimi” (Mazmur 82:1). 
Mazmur ini menggambarkan 
reformasi pengadilan yang 
dilakukan ketika raja Yosafat 
memerintah di Yerusalem. 
“Yosafat diam di Yerusalem. Ia T 
mengadakan kunjungan pula ke daerah- “ 
daerah, dari Bersyeba sampai ke pegunungan “ 
Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik 
kepada TUHAN, Allah nenek moyang mereka. Ia 
mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, 
yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di 
tiap-tiap kota.” (II Tawarikh 19:4-5). 


ADIL 


Hakim adalah seorang yang diberi kuasa untuk 
menghakimi berdasarkan hukum Taurat yang 
menjadi landasan kehidupan bangsa Israel. Mereka 
mempunyai kuasa untuk menyatakan seseorang 
bersalah atau dibenarkan. Motif dasarnya adalah 
memberikan keadilan kepada setiap orang. 


KARENA ITU SEORANG HAKIM 
HARUSLAH MENJAGA DIRINYA 
TETAP BERSIH, TULUS, TIDAK 
MEMIHAK, DAN YANG TERPENTING, 
TAKUT AKAN ALLAH. 


Setiap keputusan hakim harus 
mencerminkan keadilan Allah, untuk 
menegakkan Kerajaan Tuhan atas seluruh 
umat-Nya. 
Di hadapan Tuhan, demikian 
juga di hadapan hukum Tuhan, 
semua manusia memiliki 
kedudukan yang sama, baik 
kaya atau miskin, pejabat 
tinggi atau rakyat 
jelata. Semua harus 
diperlakukan sama. 
Demikian pesan 
Raja Yosafat 
kepada para 
hakim 


yang 


dilantiknya, “Berpesanlah ia kepada hakim- 
hakim itu: “Pertimbangkanlah apa yang 

kamu buat, karena bukanlah untuk manusia 
kamu memutuskan hukum, melainkan untuk 
TUHAN, yang ada beserta kamu, bila kamu 
memutuskan hukum. Sebab itu, kiranya 

kamu diliputi oleh rasa takut kepada TUHAN. 
Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku 
curang, memihak ataupun menerima suap 
tidak ada pada TUHAN, Allah kita.” (Il Tawarikh 
19:6-7). 

Melalui Mazmur ini, Asaf ingin 
mengingatkan bahwa para hakim, adalah 
wakil Tuhan atas umat-Nya. Itulah sebabnya 
para hakim disebut oleh Asaf dengan 
“allah” dalam huruf kecil. “Aku sendiri telah 
berfirman: “Kamu adalah allah, dan anak-anak 
Yang Mahatinggi kamu sekalian.“ (ayat 6). 
Sedangkan Allah dalam huruf besar adalah 
Allah sang Pencipta Agung, Dialah Hakim 
Agung atas seluruh ciptaanNya. 


AMANAH 


Jadi para hakim di dunia ini harus selalu 
menyadari bahwa posisi atau kedudukannya 
adalah sebuah amanah, yaitu sesuatu yang 
dititipkan atau dipercayakan. 

Mereka harus selalu sadar bahwa amanah 
harus dipertanggungjawabkan, penyimpangan 
terhadap amanah akan berhadapan langsung 
dengan Hakim Agung yang sejati. “Bangunlah 
ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah 
yang memiliki segala bangsa.” (ayat 8). 

Mereka bukan saja menjadi penjaga 
hukum, tapi mereka juga adalah penjaga dan 
pembangun moral bangsa. 

Mari kita bersama-sama mendoakan para 
hakim, para pemimpin bangsa, supaya mereka 
selalu sadar bahwa kedudukan/jabatan mereka 

adalah amanah dari sang Pencipta Agung, 
supaya mereka dapat menyatakan keadilan 
dalam takut akan Tuhan. Damai di 
surga, damai di bumi. (Pdt. Samuel 
Handoko) 


Liputan 
Konser 
Dog 


GMS Revelation 


Dalam rangka menyambut KKR 
Kesembuhan dan Mujizat “Hadirat-Nya 
Memulihkan”, maka pada Selasa (15/3) 
diadakan acara Konser Doa pra-KKR di GMS 
Revelation Surabaya Barat. 

Konser Doa ini dimulai Pk.19.00 WIB 
dan dihadiri oleh 227 jemaat. Pdp. Ang 
Hwie Chien beserta tim mengajak jemaat 
memuji dan menyembah Tuhan dengan 
antusias. 

Firman Tuhan pada malam itu dibawa- 
kan oleh Pdm. Yenny Verodika, yang 
membahas ayat firman Tuhan dari Zakharia 
4:6-7. 


Bible 
Stud 


“Jangan menuruti perasaan, tapi 
berimanlah kepada Tuhan,” kata Ps. Philip 
Mantofa, dalam kotbahnya di Bible Study 
2016, yang diadakan pada hari Sabtu (5/3) 
lalu di Main Hall GMS Surabaya. 

Sejak pukul sembilan pagi, ratusan 
anak-anak memenuhi ruang ibadah utama 
dan setia mengikuti pengajaran sampai 
pukul tiga sore. Mereka belajar bersama, 
tertawa bersama, dan menyembah Tuhan 
bersama. Mereka benar-benar mencintai 
Tuhan dan Firman-Nya. # 


| Bersambung ke halaman 9 
I— 


23 tee serba a39 
Lt) GMS Pro M “3 WWW Int (o) Opcem.revokuan 


SATUR 
“DAY 


APRIL 2016 ea , 


1 F M PS. PHILIP MANTOFA 


@ GMS MAINHALL 


CEMPAKA 24, SURABAYA 


MARET | | 
APRIL NIK 


aa Tayangan Ulang Mawar Sharon 
saia Ibadah Minggu II Women 

GMS Pusat Pk. 10.00 WIB 
Rekaman kotbah Pk. 08.00, 11.00, Main Hall 


MSTV dapat dipesan 20.00, 23.00 WIB 


maelalu PUS www.mstv.tv 
Rajawali dengan 


aa Mawar Sharon 
031.6000.7000 @ PK IO00 WIB 
ext. 204 (Re-run) Chapel 
ea Before 30 Show Ibu Effy (FLC) 
www.mstv. “Miracles Edition” 
N Pk10.00 WIB 
Saksikan MSTV www.mstv.tv @ 


via mobile di 


iPhone/ iPad, Before30 English 
@ Pk. 08.00, 11.00, 


Blackb & 
Tan 20.00, 23.00 WIB 
: ”"Iman” www.mstv.tv 
http://mstv.tv 


Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


dapat berubah Pdt. Philip Mantofa 
sewaktu-waktu 


kecuali Live Streaming 


“Tayangan recorded 


Ibadah Live 


: 


redaksi Voice berhak 
menyeleksi dan menyunting 
setiap tulisan yang masuk 
sesuai Standar Voice 


17 APRIL 2016 


ETIAP IBADAH 


MINGGU, 


in 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Hamba” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Di dalamNya” 
02.00, 05.00, 14.00, 
17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdm. Yenny Verodika 


Doa Malam Spesial 
Pk. 19.00 WIB 

GMS Main Hall 
www.mstv.tv 

Pdm. Margareth Wu 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.19.30 WIB 


www.mstv.tv 


Before30 English 
Pk. 08.00 & 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.15.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God Teen 
Pk.16.00 WIB 
GMS main hall 


Pro-M Revolution 
Pk.19.00 WIB 
GMS Main Hall 


Sunday Service 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
GMS main hall 


FagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Persembahan 
Diakonia & Misi 


Army of God Youth 
Pk.13.00 WIB 
GMS main hall 


@ 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


saya bengkak. Saya kira hanya sakit asam 

urat biasa, jadi saya tidak ke dokter. 
Hingga pertengahan November perut saya 
juga membesar seperti hamil tujuh bulan. 
Saya bersyukur memiliki komunitas Connect 
Group (CG) yang sudah seperti keluarga. Bukan 
kebetulan, dalam doanya, Ketua CG selalu 
diingatkan Tuhan akan saya. Dia lalu berinisiatif 
mengajak saya ke sebuah klinik di Tambaksari. 
Dokter mengatakan bahwa ginjal saya kurang 
baik dan harus cek ke laboratorium. 

Saya cukup kaget. Namun saya diingatkan 
untuk fokus kepada Tuhan, bukan kepada 
masalah. Juga saya diingatkan untuk 
mengucapkan kata-kata Firman bahwa Tuhan 
itu baik! Tidak ada yang mustahil bagiNya! 

Saya kemudian dirujuk ke Rumah 
Sakit RKZ untuk diperiksa seorang dokter 
spesialis penyakit dalam. Hasil laboratorium 
menunjukkan bahwa di dalam paru-paru saya 
ada air, selain itu juga ada miom di kandungan 
saya. Saya kemudian dirujuk ke dokter 
spesialis paru-paru dan kandungan. Dari hasil 
laboratorium kedua, dokter mengatakan bahwa 
di dalam miom terdapat sel kanker dengan CA 
(Cancer Antigen) 293. Ini termasuk resiko tinggi 
karena angka normalnya 35. 

Saat rawat inap, miom saya membesar, 
sehingga harus menjalani operasi angkat 
kandungan. Pasca operasi, CA saya masih 
190. Saya kemudian pindah periksa ke salah 
satu profesor di rumah sakit Darmo. Dokter 
mengatakan bahwa jantung saya bengkak, ginjal 
kurang baik dan di dalam paru-paru masih ada 
air. Di rumah sakit tersebut saya menjalani 
rawat inap untuk perawatan jantung dan paru- 
paru. 

Pada tanggal 31 Desember 2015, saya 
keluar RS. Darmo. Pada hari minggu, saya ke 
gereja dengan kursi roda. Saya didoakan oleh 
Pdt. Jusuf Soetanto. Seminggu kemudian ketika 
kontrol pertama, CA turun drastis menjadi 49! 

Awal Februari 2016 ketika kontrol kedua, 
CA saya sudah 9,37 alias baik sekali. Jantung 
dan paru-paru juga sangat baik! 


b ada Bulan Oktober 2015, perut dan kaki 


Tuhan Yesus ajaib! Padahal sebelumnya, 
adik laki-laki saya, yang belum percaya Tuhan 
sempat berkonsultasi dengan “orang pintar” 
dan mengatakan bahwa saya tidak ada 
harapan. 

Dokter berkeyakinan lain itu juga 
mengatakan bahwa ada tangan Tuhan yang 
menolong saya, karena saya sebenarnya tidak 
ada harapan, tapi bisa sembuh dengan cepat. 

Saya mengucapkan terima kasih kepada 
keluarga CG dan FLC, yang hampir setiap hari 
menjenguk, mendoakan dan menghibur saya. 
Demikian juga kepada pendoa GMS, yang 
sudah mengirimkan MP3 berisi lagu-lagu 
pujian dan kotbah, sehingga saya bisa melalui 
hari-hari dengan dipenuhi Firman Tuhan. 

Melalui peristiwa ini, hubungan saya 
dengan orang tua juga dipulihkan. Mujizat 
Tuhan itu nyata. Dan di balik semua masalah, 
ada berkat yang disediakan bagi mereka yang 
percaya kepadaNya. m (Hana, CG P22 GMS 
Surabaya) 


Pdm. Yenny mengajak jemaat untuk 
menjalani hidup ini bukan dengan 
kekuatan dan keperkasaan kita emata, 
tetapi benar-benar bergantung erat dan 
karib dengan Roh Kudus. Lebih lanjut 
Beliau mengajak jemaat untuk berhati- 
hati dengan roh agamawi dan roh zona 
nyaman. “Jangan sampai memiliki hidup 
yang merasa cukup secara rohani, karena 
hal itu dapat membuat “suam-suam 
kuku”, dan membawa kita semakin jauh 
dari persekutuan yang karib dengan-Nya,” 
katanya. 

Pdm. Yenny juga mengajak jemaat 
untuk tetap berdoa dan berpuasa mencari 
wajah Tuhan, walau mungkin pada saat itu 
kita tidak dapat merasakan hadirat-Nya. 
Tuhan berjanji akan memberkati orang- 
orang yang memberi hatinya buat Tuhan, 
dan yang selalu mempersiapkan “kirbat 
hati” yang baru di setiap harinya. 

Setelah itu Pdm. Yenny mengundang 
maju bagi orang-orang yang merindukan 
Tuhan dan mau dipakai-Nya lebih lagi. 

Pdp. Philip Vandy, rekan pendoa 
dari GMS Pusat mengajak jemaat untuk 
mempercayai dan melihat bahwa Tuhan 
sendiri yang akan bergerak dan melawat 
umat-Nya melalui KKR “HadiratNya 
Memulihkan”. Pdp. Ang Hwie Chien juga 
mengajak untuk membereskan setiap dosa 
yang tersembunyi, agar jangan sampai 
menjadi penghalang berkat-berkat Allah 
terjadi dalam kehidupan jemaat. 

Pdm. Denny Renata lalu mengundang 
Coach CG GMS Revelation dan orang-orang 
sakit yang mau didoakan untuk maju ke 
depan. Pdm. Denny menutup Konser Doa 
pada malam hari tersebut dalam doa 
berkat, dan jemaat pulang mendapat 
kekuatan yang baru dari Tuhan. Segala 
kemuliaan hanya bagi Dia. m (Ricky) 


“Kekuatan superhero seperti batman, 
superman dan spiderman di televisi tidak 
sungguh-sungguh ada. Namun yang 
nyata adalah, Tuhan sudah memberikan 
kekuatan yang melebihi superhero, seperti 
kasih, sukacita, kesabaran, kepada setiap 
orang yang percaya kepadaNya,” demikian 
disampaikan Kak Pau-Pau dalam kotbahnya 
di KKR bertema “Power Up” hari Kamis 
(17/3) lalu. 

KKR ini diadakan oleh Eaglekidz GMS 
Surabaya untuk anak usia Playgroup, 

Taman Kanak-kanak, dan kelas 1-3 Sekolah 
Dasar. Bertempat di Main Hall GMS, 

Jalan Cempaka 18i Surabaya dan dihadiri 
oleh lebih dari 700 anak-anak. Sejak dari 
registrasi, anak-anak sudah disambut oleh 
kakak-kakak pelayan anak yang memakai 
kostum superhero. 

Sejak pukul 18.00 WIB, anak-anak 
sudah antusias memuji Tuhan. Mereka 
bersahut-sahutan ketika para pemain drama 
yang terdiri dari Super Joy, Super Brain, 
Super Love, Super Smart, Super Hand, Super 
Brave, mengajak mereka berkomunikasi. 

Puji Tuhan! Hampir seluruh anak-anak 
meresponi altar call. Sungguh indah masa 
depan mereka di dalam Tuhan! # 


suami ingin langsung memiliki keturunan. 
Namun, beberapa bulan berlalu, kehamilan 
itu tak kunjung terjadi. Dokter mengatakan 
bahwa kami berdua sehat. Kami sempat 
melakukan inseminasi, namun keguguran. 
Kami berdua sempat terpukul dengan kejadian 
tersebut. 

Beberapa minggu kemudian kami bergabung 
dengan Connect Group (CG). Di sana kami 
bertemu dengan teman-teman yang mempunyai 
pergumulan sama dan kami saling menguatkan. 

Satu tahun berjalan, kami berkonsultasi ke 
beberapa dokter. Tes HSG mengatakan bahwa 
kedua saluran tuba saya tertutup. Itulah yang 
membuat kehamilan tak mungkin terjadi. Dokter 
memberikan tiga solusi: bayi tabung, laparoskopi, 
dan hidrotubasi (tiup). 

Meski sempat tidak yakin dengan pilihan 
yang ada, akhirnya kami memilih proses 
hidrotubasi. Setelah menjalaninya, 
kami berserah penuh kepada 
Tuhan, berhenti konsultasi 
dengan dokter dan berhenti 
minum obat. 

Pada 12 April 2015, 
kami didoakan 
Pdt. Jusuf Sutanto 
bersama pasangan 
yang lain. Karena 
belum hamil, 
beberapa 
bulan 
kemudian 
kami 
didoakan 
lagi oleh 
Beliau, sambil berpesan 
agar kami mengadakan 
mezbah keluarga, berpuasa 
dan juga berjanji ketika 
diberikan keturunan, kami 
harus menyerahkannya pada 
Tuhan. Dan kami melakukannya. 

Bulan November 2015, kami periksa, dan 
dokter mengatakan bahwa kedua saluran tuba 
saya masih tersumbat. Kami cukup sedih. Banyak 
keluarga yang menguatkan kami. 


S aat menikah September 2013, saya dan 


10 


Pada Natal 2015 gereja 
memilih tema “The Promise”. 
Kami percaya ini bukanlah 
suatu kebetulan. Kami serasa 
diingatkan bahwa “Janji Tuhan 
itu Ya dan Amin”. Dan setiap kali 
bertemu, Pdt. Jusuf selalu berkata, 
“Sebentar lagi! Tahun ini!” 
Memasuki tahun 2016, 
kami berkomitmen mengikuti 
kegerakan puasa 21 hari dengan tema 
“Encountering Christ in Everything”. 
Menginjak bulan Januari 2016, 
saat perjamuan kudus berlangsung, saya 
mendapatkan sebuah rhema bahwa saya akan 
mengandung. Saya diingatkan bahwa Tuhan masih 
bekerja. 

Puji Tuhan! pertengahan Febuari 2016 saya 
terlambat datang bulan dan mengalami hal-hal yang 
tidak seperti biasanya. Dan tanda positif pada tes 
pack membuktikan bahwa TUHAN sungguh ajaib! 

Kami bersyukur pada Tuhan, dan belajar untuk 
mengandalkan Tuhan. Terima kasih kepada keluarga, 
Pdt. Jusuf, keluarga CG, dan juga teman-teman 
yang selalu memberi perhatian, semangat dan doa 
yang tak henti-hentinya. Sekarang Novi menjalani 
kehamilan di bulan ketiga. m (Hendra & Novita, 
jemaat Pro-M GMS Surabaya) 


GMS Surabaya Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 


ebaktian Umum | Pk. 07.00 Keb. AOG Pk. 13.00 
ebaktian Umum II Pk. 10.00 Ibadah Pemulihan (Jumat) Pk.19.00 
ebaktian Umum II Pk. 16.00 Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 
ebaktian Umum IV Pk. 19.00 No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
ebaktian Pemuda Pk. 13.00 Telp. 8946136, Fax: 8052650 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 16.00 GMS Revival Madiun 
Auditorium MSCS (Voltage) Umum # Anak 1 Pk. 07.00 
ebaktian Ana Pk. 07.00 Umum # Anak 2 Pk. 17.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 Pro M (umum) Pk. 10.00 
(Supertrooper # Voltage) AOG Pk. 13.00 
ebaktian Anak II Pk. 10.00 Eaglekidz (Sabtu) PK. 16.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 I. Bogowonto 1 
(Supertrooper 4 Voltage) Telp: 0351-469869 
ebaktian Anak III Pk. 16.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 GMS One Family Malang 
(Supertrooper 4 Voltage) eb. Keluarga 4 ProM I Pk. 07.00 
English Service eb. Anak | Pk. 07.00 
(MSCS It.1) Pk. 16.00 eb. Keluarga 4 ProM II Pk. 10.00 
ebaktian Anak IV Pk. 19.00 eb. Anak II Pk. 10.00 
r.202 (All Stars), convention hall eb. Keluarga 4 ProM III Pk. 16.00 
(Supertrooper) eb. Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 
eb. Pelajar |. Raya Dieng 19, Malang 
Sabtu Pk. 16.00 Telp. 0341-570539 
I. Cempaka 18i, Surabaya. 
GMS Jombang 
eb. Profesional Muda eb. Umum | Pk. 07.00 
Sabtu Pk. 19.00 eb. Umum II Pk. 16.00 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
I. Cempaka 18i, Surabaya. eb. Pelajar & Pemuda Pk. 10.00 
eb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
Bukit Doa "Immanuel" Prigen eb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 
eb. Umum Pk. 10.00 Sekretariat & tempat Ibadah: 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) ompleks Ruko Cempaka Mas (-8 
|. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 
GMS Unity Surabaya Timur 
eb. Umum t Anak 1 Pk. 07.30 GMS Revival Tulungagung 
eb.Umum #Anak2 Pk. 10.00 Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
eb. Umum #Anak3 Pk. 16.00 eb. Umum | 4 Anak | Pk. 07.00 
Ruko Klampis Sguare eb. Umum II 4 Anak II Pk. 16.00 
blok A no. 22-23, eb. Remaja Pk. 10.00 
GER EJA I. Klampis Jaya Surabaya I. WR. Supratman no 104, 
MAWA R S H A R O N Cp. Melyana (089677931982/081390801878) Telp. Kantor 0355-328170 
GMS House of Victory Surabaya Selatan GMS Revival Jember 
Jl Cempaka 2h, Surabaya. “ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut eb. Umum Pk.07.00 
E-mail: Info@gms.or.id eb.Umum #Anak  Pk.07.00 eb. Umum Il Pro-M Pk. 10.00 
|. Siwalankerto 145 eb. Umum III Pk. 16.00 
TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) Cp. Deky (031-707171731 cb. Youth Pk. 13.00 
FAX : (62-31) 5322452 I. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
GMS Revelation Surabaya Barat Eaglekids | Pk. 07.30 
Persembahan Anda untuk Doa Malam (Jumat) — Pk. 19.00 Eaglekids II Pk. 17.00 
i eb. Umum #-Anak 1 Pk.07.00 Eaglekids III Pk. 16.00 
Sea Naa ah aten an eb. Umum #Anak2 Pk. 10.00 Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 
Bukit Doa Immanuel I.Raya Sukomanunggal I. Trunojoyo 26, Jember. 
1. ' omplek Pertokoan Satellite Town Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
dapat ditransfer ke: Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 Telp & Fax0331-425153 
No. Rek. A/C 010.049.700.0 Telp. 031-7319854 2 : 
S Kediri 
BCA Veteran - Surabaya GMS Denpasar-Bali (The Light) eb. Umum Pk. 16.00 
ag @gmschurch eb. Umum 4 Anak | pk. 08.00 WITA Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
eb. Umum # Anak Il pk. 11.00 WITA Telp. 0354-4526285 
@GMSWarta eb. Youth pk. 14.00 WITA CP: Bp. Sunggana 0888.0152.9750 
# eb. Profesional Muda pk. 17.00 WITA 
5d Sea ea eb. Doa Malam (Jumat) pk. 19.00 WITA GMS Miracle Yogyakarta 
I. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali badah Umum Pk. 10.00 
£ : Apt (Sebelum Depo Bangunan) eb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
Kesaksian anda bisa dikirim Telp: 0361-8466437 cb. Eaglekidz Pk. 10.30 
email. agung.p@gms.or.id as Pk. 13.00 
GMS Revival Sidoarjo Pacific Building It. 3, 
telp. 031-60007000 ext. 103 eb. Umum | 4 Ka Pk. 07.00 I. Laksda Aap IS 
mail. GMS - Jl. Cempaka 18i Sby eb. Umum Il - Anak Pk. 10.00 telp.0274-555497, fax.0274-557904 
eb. Umum III - Anak Pk. 16.00 CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 
eb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 


GMS Provider Sukabumi 

Ibadah Umum & Anak Pk. 10.00 
Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 

Kantor & Sekretariat : Pesona Pangrango Blok 
AG No. 2 Sukabumi 

Telp: (0266) 216123 

Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Amanat Agung Magelang 


Keb. Umum | Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Prom Pk. 17.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 0851 00515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


eb. Umum # Anak Pk. 08.00 
eb. A0G 1 Pk. 13.00 
eb. AOG 2 Pk. 16.00 


I. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


eb. Umum # Anak I Pk. 10.00 
eb. Umum 4 Anak II Pk. 16.00 
eb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 
enara Mas Building 3rd floor 

I. Majapahit 198 

Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

badah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

badah Umum | -Anak | Pk. 10.00 
badah Umum II- Anak II Pk.16.00 
badah Youth Pk.13.00 


Aston Solo Hotel, Ballroom Lt.5 
I. Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekret: dr. Supomo 75,77, 
Telp/ Fax: 0271-723172 

CP :Daniel S. 089627282614 


GMS Favour Jakarta 


Ibadah Umum | #Anak| Pk. 10.00-12.00 
Ibadah Umum Il-- Anak II Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 


Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 -15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


eb. Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 
eb. Anak Pk. 10.30 
eb. Youth Pk. 13.00 


eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 

omp. Setrasari Mall A-6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


eb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
eb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 


ayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 


Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 
Keb. Umum (Lt.M2 - R. Lavender, R. Edelweis) 


pk. 10.00 WITA 

Keb. Anak (Lt. M2 - R. Jasmine & R. Rose ) Pk. 
10.00 WITA 

Keb. AOG (Lt. M2 - R. Lavender, R. Edelweis ) Pk 
13.00 WITA 

HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani Km 4,5 

Sekt. JA. Yani Km. 3,5 No. B.8 


Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 
CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 


eb. Youth Pk. 13.00 WITA 

eb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2, Jl. Rajawali no.8 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, JI. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

|. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Brilli (081308822698) 


GMS Glory of God Pontianak 


eb.Umum (It.2) Pk. 10.00 
eb. Anak Pk. 10.15 
badah Youth Pk. 14.00 
IA. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 
egamall, Pontianak. 
Sekre: It.1, (0561- 760049) 
GMS Restoration Ambon 
eb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
eb. Youth Pk.13.00 


Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya (Samp- 
ing Kredit Plus) 

elp.0911-314570 

Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 

eb. Umum 

eb. Anak 

|. Depan Pasar Saparua 
(Ex BANK Danamon) 
Cp: James Loimehiapy 
(03852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


eb. Umum Pk. 09.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.00 WIT 
eb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi 
elp:0914-22790 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243078844 


GMS Tower of Strength Manado 
eb.Umuml-# Anak Pk. 10.00 WITA 


eb. AOG Pk. 14.00 WITA 
eb. Umum II Pk. 18.00 WITA 
|. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 


(Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 
95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain 5. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 
Keb. Umum Pk.17.00 WITA 
keb. Anak Pk. 17.15 WITA 


Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusuf 

(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 312875 


GMS Bitung 

ebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
baktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
|. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


» 


GMS Tondano (HOR) 

baktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
I. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324016 


» 


GMS Kotamobagu 

ebaktian Umum 4# Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
I. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 
eb.Umum-#-Anakl Pk. 10.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 
eb. Umum 2 #Pro-M Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency eks Eks Hotel Mercure, 

|. Daeng Tompo No. 8, Makassar 

Cp: Galih Chandra (0898 0077 950) 

Sek.: Jl. Chairil Anwar 30D-F 

(samping harapan baru Jl. Botolempangan) 


Telp: 0411-3625749, Fax :0411-3625751 
GMS My Home Medan 

Keb. Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum | 4 Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III 4 Anal Pk. 16.00 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 

Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 


4530760 


GMS True Vine Pekanbaru 


eb. Umum (It.1) Pk. 09.00 WIB 
eb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 
eb.Anak (R.VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 

n. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 


elp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 

Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. Semeru 
,Jl. Jend. Sudirman 57 

CP: Paul (081332212471) 
badah Youth 

omp. Ruko Graha Maju Motor 
Rasyid Nawawi No. 24-26F 
Telp (0711) 361425 / 366572 
CP. Theo (081995118283) 


Pk. 14.00 WIB 


GMS Lampung 

eb. Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

|. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

eb. Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


